“Takut akan TUHAN adalah permulaan 
pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina 
hikmat dan didikan.” (Amsal 1:7). 
Seorang pria yang terlihat berwajah tua, terbaring 
lemah di sebuah ranjang rumah sakit, nafasnya 
tersengal-sengal seakan sesak nafas, selang 
oksigen berada di wajahnya. Tidak ada seorangpun 
yang terlihat menemaninya. 
Ketika saya memperhatikannya, seorang 
pasien lain di dekat saya tiba-tiba berkata: “Dia 
kena sakit jantung”, belum sempat saya jawab, 
pasien itu berkata lagi, "Usianya belum lima 
puluh tahun. "Mungkin pasien itu melihat 
keheranan saya, memang saya berpikir pria itu 
berusia di atas 60 tahun. 
Kemudian pasien itu seolah tahu apa yang 


saya pikirkan, kembali berkata : “Dia kena sakit 
jantung, akibat pola hidupnya yang sembrono, 
perokok berat, peminum dan hidup dalam dunia 
malam.” 


Sewaktu dia masih sehat dia hanya bersenang- 


senang saja, tidak memperhatikan anak dan 
istrinya, karena itu ketika dia sakit, anak dan 
istrinya tidak mau menungguinya” 


Dalam Amsal 1:1-33, penulis menyebut kata 
“Orang bodoh”, yang dimaksud adalah orang yang 
selalu membuat keputusan dan tindakan secara 
tidak berhikmat. 

Masalah dan kesusahan yang dialami 
kebanyakan orang, ternyata diakibatkan oleh 
tindakan sendiri yang tidak berhikmat. 

Amsal 1:7 mengatakan : “Takut akan 
TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi 
orang bodoh menghina hikmat dan didikan.” 
Mengapa takut akan Tuhan menjadi permulaan 
pengetahuan? 

Hikmat adalah kebijaksanaan. Orang yang 
bijaksana adalah orang yang berpengetahuan dan 
orang mendapatkan pengetahuan melalui proses 
pendidikan. 

Tuhan adalah Sang Pencipta segala sesuatu, 
Dialah sumber kehidupan, Dialah sumber segala 
pengetahuan yang sejati. Karena itu untuk 
memperoleh pengetahuan sejati yang akan 


menghasilkan hikmat, maka harus dimulai dari 
sumbernya yaitu Tuhan sendiri. 


Takut akan Tuhan dimulai dengan kesadaran 
bahwa Tuhan adalah Pencipta segala sesuatu 
dan kita adalah ciptaan-Nya. Kesadaran ini harus 
membawa kita menyembah Dia, dan hidup taat 
akan Perintah-perintah dan hukum-hukum-Nya. 

Ketaatan kepada Perintah dan hukum Tuhan, 
akan membentuk kita menjadi orang yang 
bijaksana/berhikmat, dan terhindar dari tindakan 
dan keputusan yang bodoh. 

Sebelum segala kesusahan akibat kebodohan 
manusia, menimpa kita, sebaiknya kita 
menetapkan diri untuk menjadi orang yang pintar, 
yaitu orang yang hidup takut akan Tuhan. Supaya 
langkah kehidupan kita dijauhkan dari kesusahan 
dan masalah yang diakibatkan kebodohan 
kita. Tuhan Yesus memberkati. MP (Pdt. Samuel 
Handoko) 


alau ada kata untuk seorang 
K pria harus hidupi saat ini, kata itu 
adalah “Berjuang” dan sinonim dari 
berjuang adalah “Bertanggungjawab” demikian 
disampaikan Pdt. Caleb Natanielliem MBA., 
BAS. dalam Strong Men Conference (SMC), yang 
diadakan di SIBEC-ITC Surabaya, pada hari Kamis- 
Jumat (10-11 Agustus 2017) lalu. 
Selain Pdt. Caleb, konferensi khusus pria 
ini juga menghadirkan pembicara yang ahli di 
bidangnya, antara lain: Pdt. Andreas Nawawi, Pdt. 
Jusuf Soetanto, Mr. Tommy Oei, Ps. Jose Carol dan 
Budi Soehardi, mantan Pilot Singapore Airline. 
Banyak peserta sangat diberkati selama 
konferensi diadakan. Mereka dibangun dan 
diteguhkan panggilannya untuk menjadi pria yang 
berkenan di hadapan Allah, manusia dan juga 
keluarganya. 


Budi Soehardi, Pilot Singapore Airline yang 
mendirikan panti asuhan untuk pengungsi Timor 
Timur di Kupang, mengatakan, “Jika Tuhan beri 
kesempatan bagi kita untuk berbagi dengan orang 
lain, lakukan saat itu juga, jangan tunda lagi.” 

“Milikilah karakter yang benar di hadapan 
Allah. Setialah berdoa, bukan lamanya, tapi 
kualitasnya. Ketika hadirat Tuhan memenuhi hidup 
Anda, maka Anda akan dipakai Tuhan luar biasa.” 
kata Pdt. Jusuf Soetanto, Gembala Sinode GMS, 

Erwin Widjaja, salah satu peserta asal Surabaya 
mengatakan, “Luar biasa! Pertama, biasanya 
pendeta tidak mau menceritakan kehidupan 
pribadinya yang negatif dengan alasan mereka 
publik figur, takut ditinggal jemaat. Tetapi kemarin 
berbeda. Mulai dari Pdt. Andreas Nawawi, Ps. Jose 


Oo 


OZZLZ07£LS80: SWS 
(efhay wefewejas) 
SLLL 3X9 01010009 : 2UOUd 
prosw6O6DAW : jlew3 i @ 
SN PEIUOD 


CONV. HALL-ITC 


(ueeflayad sjuaf AggoH) VA e 
ujej - ye1 O 


BIsemsejim / eyesnbuad D 
yeni yeyag O 
(e6senjay / W-olg / epnwag / sefejag / XeUY) eisn jensas D 


(X epuej uag) 
:ueysesepiag ueyu|6uyip SueA dno1n PpauUo5 


SATURDAY 7 p M 


09.2017 


Ba aa aa aa aa : dH / uodjaj 


THE SOWER 


dey6uaj gewejy 


Yyeylualu tunjag / YEYIUuaW : smeIs - 
Do» 
men mananaan pns anaan : in ? — .—- 
w wn z z5 
susi S 33 - 
3 ya - z 
wu 13 x 
3W SANG 
ENY. 
(2325 2 
De 3 @ 


LDINNOO 


x 


2 


Tayangan Ulang 
ta :X Ibadah Minggu I 
PN apaan GMS Pusat 
' Be aa Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 


www.mstv.tv www.mstv.tv 
LE “Ayah” ”A-Team" 


Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Andreas Nawawi 


Recorded at 
MSTV.TV 


KOTBAN MINGGUAN 


| 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Vision Building lantai 13, 
Marvell City Complex 
Pdm. Anita Veronica 


Mawar Sharon 

Senior 

"Low Back Pain & Neck” 
Pk10.00 WIB 

dr. Farida Santoso SpKFR 
R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


Redaksi Voice 
Vision Bullding It. 6, 
Marvel! City Complex, 


| JL. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Telp: 031-60007000 
fax. 031-5322452 
atau 


email ke agung.pagms.or.id 


"redaksi Voice berhak 


menyeleksi dan menyunting 
setiap tulisan yang masuk 


sesuai standar Voice 


Ya 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Percepatan” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel Duddy 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Leadership” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Robert 
Tedjasukmana 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Margaret Wu 


Pro-M Revolution 
Pk.19.00 WIB 

“The Sower” 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Ibu Gina Dharmawan 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 
Ppk.13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Margaret Wu 


@ 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Persembahan 
Misi & Diakonia 
disetiap Ibadah 


MINGGU, 
17 SEPTEMBER 2017 
DI SETIAP IBADAH 


( 


MAWAR SHARON 
CHRISTIAN SCHOOL 


9 


5. 


3 
5 ! 
Jr mt Ke 


| AEWIA 2ATION 
2018 Dig 


OL / ELEMENTARY / 


3 AT Loan IGH / SENIOR HIGH 


Church Booth : AOG TEEN 14 Oct 2017, UMUM 15 Oct 2017 

Pre Registration : 15 Oct 2017 08.00 - 22.00 ( khusus pemilik NIJ GMS ) 
Registration Period 1 (Preschool - MS High) : 16 Oct 2017 - 12 Jan 2018 
Registration Period 2 (Preschool - MS High) : 15 Jan 2018 - End of June 2018 


SCHEDULE 


SCHOLARSHIP APPLICATION 

FOR JUNIOR # SENIOR HIGH 

7 - 20 SEPT 2017 

info : www.mscs.sch.id/scholarship 


EMAIL HOw TO 
reg@mscs.sch.id All Registration will be held 
ONLINE at www.mscs.sch.id 


k Register yourself for MS HIGH (JUNIOR & SENIOR HIGH) PRESENTATION 
on 7 - 8 September 2017 at 

MSCS Cempaka 0315457522 Ext. 1101 : Preschool, Ext. 1102 : Elem., Ext. 1103 : Junior High 

MSCS Vision 031 60002000 Ext. 2101 : Senior High 


Ya 0 db Ip 


Carol, Pdt. Jusuf S., Mr. Tommy Oei, Kapten Budi, 
semuanya berbagi kehidupan pribadi agar jemaat 
mengetahui dan belajar dari pengalaman pribadi 
mereka. 

Serta mengambil hikmat dari kejadian yang 
mereka alami sehingga ketika kembali ke keluarga, 
bisa lebih menghargai istri dan anak-anak. 

Kedua, dalam kehidupan keluarga memang 
sering terjadi suatu konflik tetapi kita sebagai pria, 
ditunjuk Allah sebagai imam, harus bisa berpikir 
sebelum mengambil tindakan. Tidak mudah 
terbawa emosi. Jika memang terjadi konflik, 
selesaikan di rumah, jangan bertengkar di jalan.” 


KESAKSIAN PESERTA SMC 


@soosum berangkat ke Surabaya untuk 
mengikuti SMC, saya sedang mengalami masalah 
pekerjaan karena adanya kebijakan pemerintah 
yang sangat berpotensi merugikan saya. 

Tapi saya berusaha untuk tetap mengikuti 
Strong Men's Conference dengan sungguh- 
sungguh dan saya sangat diberkati. Puji Tuhan! 

Hari Sabtu pagi tgl 5 Agustus 2017 ketika saya 
sampai di kantor, seperti biasanya saya berdoa 
dulu sebelum turun dari mobil. Saya mengatakan: 
“Terima kasih Tuhan, Engkau merubah ratapanku 
menjadi tarian. Engkau Allah yg dahsyat, yang 
menolong dan memberkatiku. Amin.” 

Sungguh luar biasa! Begitu saya masuk kantor, 
saya diberitahu bahwa situasi sudah kondusif dan 
saya tidak jadi rugi dan akan segera dikeluarkan 
kebijakan baru yang akan membuat nilai barang 
yang saya jual bisa meningkat. Lalu ketika hari 
Minggu di saat semua peserta SMC didoakan oleh 
gembala, ada Firman Tuhan yang disampaikan 
kepada saya bahwa: Apa saja yg diperbuat oleh 
tangan saya akan dibuat Tuhan berhasil! Saya 
berkata: Amin! 

Dengan mantap. Dan sungguh ajaib, omzet 
yang sedang drop karena cuaca yang tidak 
menentu ternyata sekarang omzet saya sudah 
naik dua kali lipat. Secara logika sangat mustahil 


tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yg mustahil! Amin. 
(Kesaksian Bpk. Budhi Suharianto, Pedagang Tebu 
“Koperasi hidup Baru Putra”) 


a Satu hari sebelum mengikuti SMC, saya tidak 
bisa tidur karena saya sedang bergumul meminta 
kepada Tuhan untuk mengalami suatu terobosan, 
untuk sungguh-sungguh mengalami Tuhan Yesus! 

Dan luar biasa, sejak di dalam perjalanan 
menuju Surabaya bersama dengan sebagian 
rombongan dari GMS Malang, saya sudah 
merasakan persaudaraan yang sesungguhnya, 
saling menguatkan dan saling berbagi. Begitu 
akrab, hangat dan serasa satu keluarga! 

Begitu juga saat mengikuti semua sesi, saya 
sangat diberkati! Pondasi hidup saya dibongkar 
semua dan dibangun kembali dengan benar. Hati 
dan pola pikir diperbaharui. Saya jadi sangat 
mengerti bagaimana sesungguhnya menjadi laki- 
laki yang kuat sesuai kehendak Tuhan. Selama ini 
saya pikir saya sudah lakukan yang baik juga dalam 
hubungan dengan istri dan anak-anak ternyata 
saya keliru. 

Oleh sebab itu, ketika hari Jumat malam 
pulang ke Malang, saya langsung mencari istri 
dan anak-anak saya. Saya cium dan peluk mereka 
serta meminta maaf kepada mereka satu per satu. 
Saya berani mengakui kesalahan saya kepada 
mereka dan sungguh saya sangat bersukacita. 
Saya menemukan kembali tujuan hidup saya 
yaitu: bekerja bagi Tuhan Yesus, bagi keluarga dan 
bagi sesama. Saya menjadi semakin bersemangat 
melayani Tuhan! Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau 
sungguh ajaib dan hebat! Amin. (Kesaksian Bpk. 
Hendro Tjahjono, Marketing Manager) 8 


“MILIKILAH KARAKTER YANG 
BENAR DI HADAPAN ALLAH. 
SETIALAH BERDOA, BUKAN 
LAMANYA, TAPI KUALITASNYA. 
KETIKA HADIRAT TUHAN MEMENUHI 
HIDUP ANDA, MAKA ANDA AKAN 
DIPAKAI TUHAN LUAR BIASA." 


emenjak SMP kelas 2, saya terkena 
S hipotiroid, yaitu suatu kondisi di mana 
kelenjar tiroid kurang dalam memproduksi 
hormon dan menyalurkan ke seluruh tubuh. 

Kira-kira tahun 2009 saya mulai penasaran 
dengan “gondok” yang saya derita, karena berat 
badan saya tak kunjung bertambah. Saya pun 
sempat ke beberapa dokter THT dan dokter 
endokrin (bagian hormon). Singkat cerita, saya 
didiagnosa terkena Hipotiroid. 

Namun saya tidak melanjutkan pengobatan 
karena merasa tidak berbahaya. Pada November 
2014 saya menikah. Bersama suami, kami sepakat 
untuk menunda kehamilan selama setahun. 

Lewat setahun, kami merencanakan untuk 
memiliki buah hati, namun tak kunjung terjawab. 
Kira-kira pertengahan tahun 2016, saya ke acara 
Profesional Muda GMS Surabaya. Selesai ibadah, 
awalnya hanya ingin didoakan untuk hipotiroid saja 
dan tidak terpikir untuk didoakan soal keturunan, 
karena saya pikir hipotiroid ini harus di tuntaskan 
dahulu. 

Setelah menjelaskan panjang lebar, Bapak 
Lukas Wibisono mendoakan saya. Saya beriman 
bahwa Tuhan sedang bekerja dan Dia tahu apa 
yang saya perlukan. Setelah di doakan, ada kata- 
kata yang menarik yang beliau sampaikan, “Tahun 
depan kamu akan mempunyai anak.” 

Saya sempat mengaminkan, dan sedikit 
tertawa, namun beliau mengatakannya sampai 
dua kali. Benar-benar mengetuk pintu hati saya 
bahwa Tuhan sedang serius menyampaikan 
nubuatan-Nya melalui hamba-Nya. 

Akhirnya bulan Maret 2017 saya positif hamil 
sebuah hal yang tak pernah saya duga dan sangka- 
sangka. Tuhan tak pernah gagal dan ingkar janji. 
Tetap berserah dan percaya! 

Sekedar informasi, orang yang mengalami 
hipotiroid sangat susah untuk hamil. Jika bisa 
hamil maka hal tersebut adalah sebuah mujizat 
Tuhan. 

Saya percaya bahwa ketika Tuhan telah 
memulai mujizat-Nya, Dia tidak pernah setengah- 
setengah. Segala puji dan hormat bagi Tuhan! 8 
(Wendy kumalasari, ProM GMS Surabaya) 


GMS Surabaya 
Ibadah Umum # Anak I, IL, IL, IV: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 


GMS One Family Malang 
Ibadah Umum # Pro-M # Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum # Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gmschurch 

ft) @gmschurch 


| Ega mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Army of God Revival Services 

badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 

badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Auditorium MSCS (Voltage) 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 

Bukit Doa "Immanuel" 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


Prigen 


GMS Unity Surabaya Timur 
badah Umum # Anak 

Vision Hall, 13th floor. 

Marvell City Complex. 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


Pk. 10.00 WIB 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 

)Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut) 
Ibadah Umum 1 Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum 2 Pk. 10.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Deky (081-23288-544) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Ibadah Umum -# Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Sebelum Depo Bangunan) 
elp: 0361-8466437 


Ibadah Umum - Anak | Pk. 08.00 WITA 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 11.00 WITA 
Ibadah Umum Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 

( 


GMS Revival Sidoarjo 


Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak III Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Umum # Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Ibadah Umum 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


Ibadah Umum- Pro-M # Anak III Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Ibadah Anak | Pk. 07.30 WIB 
Ibadah Anak II Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Anak III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 

GMS Kediri 

Ibadah Umum # Anak | Pk.10.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Anak Pk. 10.30 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II 4 Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 11.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 00515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Ibadah Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Ibadah Umum -# Anak | Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

Jl. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 

Barat, Jawa Tengah 

CP: Monalisa (085713022022/ 0852 1090 
0037), telp.1: (024) 761 3077, telp.2: (024) 
761 3082, telp.3: (024) 761 3078 


GMS Solo 

badah Umum -# Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Jl Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
'Telp/ Fax): 0271-723172. 
HP) 082137313553 


GMS Favour Jakarta 


badah Umum -Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt.1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
Sebelah Mall Taman Anggrek) 

elp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


badah Umum -# Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Provider Sukabumi 
Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
Kantor sekretariat: 

Ruko Bounty Blok D4 

Jl. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Elevation Cirebon 

Special Sunday Service Pk. 10.00 WIB 
Convention hall Giant Cietos Lt.2 

Jln. Rajawali Raya Perumnas, Cirebon. 

Telp. 0231-8291317 


GMS Mercy Balikpapan 


Ibadah Umum -# Anak | Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Ibadah Umum # Anak| Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 
HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum «- Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (032149911222) 


GMS Vibrant Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 

badah Anak Pk. 10.15 WIB 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 
Fax (0561) 6711634 


GMS Restoration Ambon 

badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 
Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

alan Rijali no. 26 Belakang Soya 

ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

Telp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 


badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
Tel/Fax.0931-21487 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Breakthrough Kendari 

badah Umum | Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 17.00 WITA 
Ruko GMS Breakthrough Kendari 

.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3111075 


GMS Lombok 

badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WITA 
Hotel Puri Indah, Ruang Rajawali Lt.2 

. Sriwijaya no, 132. 

Sekretariat: Pertokoan Smart Club 

Ruko Fashion Factory, Jl. Prabu Rangkasari, 
Abian Tubuh. Mataram, Lombok 

CP. 0370-635170 

Hp. 085648242999 (Pdm. David Lauly,ST.) 


GMS Bitung 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Pemuda (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Tower of Strength Manado 


badah Umum | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 16.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) 


Bahu - Manado 95115, 
elp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano (HOR) 
badah Umum # Anak 

badah Pelajar « Pemuda 

. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
Depan Kantor Pos Tondano) 
elp: 0431 — 324016 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS Kotamobagu 
badah Umum # Anak 
badah Pemuda (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 

alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (0852 40400 801) 


Pk. 10.00 WITA 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


badah Umum I Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency 

I. Daeng Tompo No. 8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 
Sek. Jl. Sungai Nuri No. 3A 


GMS My Home Medan 


Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 
badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 
In. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 

elp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum - Ana Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 

badah Pemuda 
omp. Ruko Graha Maju Motor 
. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
elp (0711) 361425 / 366572 
CP. Paul (0813-3221-2471) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 

badah Umum «# Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS New Life Jambi 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

elp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


